Fisika-Paket1 


PAKET I 
PENGAYAAN, SOAL & PEMBAHASAN NASIONAL SMP/MTs MATA PELAJARAN 
IPA - FISIKA 


Indikator1 : Menentukan besaran pokok, besaran turunan dan satuannya atau penggunaan alat 
ukur dalam kehidupansehari-hari. 


IndikatorSoal : Disajikan gambar, peserta didik dapat membaca skala pada pengukuranwaktu. 
Soal 


1. Perhatikan gambar alat ukurberikut! 


Waktu yang ditunjukkan pada stop watch tersebut adalah .... 


A. 12sekon 
B. 18sekon 
C. 22sekon 
D. 58sekon 


Kunci Jawaban: B 


Pembahasan: 


Waktu yang ditunjukkan stop watch adalah 18 s 


Indikator2 : Menentukan sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya dalam kehidupansehari-hari 


IndikatorSoal : Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menentukan contoh sehari-hari yang 
berhubungan dengan kapilaritas. 


Soal 


2. Perhatikan pernyataanberikut! 
1. Terserapnya air olehkain 
2. Naiknya air pada pohon melaluiakar 
3. Naiknya minyak tanah melalui sumbukompor 


4, Sama tingginya permukaan air dalam bejanaberhubungan 


Peristiwa-peristiwa yang berhubungan kapilaritas sehari-hari yang benar adalah .... 


Fisika-Paket1 


A. 1, 2, dan 3 
B. 2,3, dan 4 
C. 3,4, dan 1 
D. 4,2, dan 1 


Kunci Jawaban: A 


Pembahasan: 
Kapilaritas naiknya zat cair melalui pembuluh kecil. 


Indikator3 : Menentukan konversi suhu padatermometer 


IndikatorSoal : Peserta didik dapat menentukan nilai skala termometer Fahrenheid dan Kelvin 
dengan cara membandingkan dengan termometer Celcius. 


Soal 


3. Perhatikangambar! 


Jika suhu zat cair tersebut diukur dengan termometer lain 

menunjukkan angka 104 derajat, maka thermometer yang 
4g'c dimaksud adalah.... 

A. Fahrenhait suhunya 72°F dan Kelvin, suhunya 413K 

B. Fahrenhait suhunya 104°F dan Kelvin suhunya 313K 

C. Kelvin suhunya 313 K dan Fahrenhait suhunya72°F 

D. Kelvin dan suhunya 413 K dan Fahrenhait suhunyal04°F 


Kunci Jawaban: B 
Pembahasan: 

F= (9/5 x 40°C) + 32°F= 104°F 
K= 40°C + 273 K = 313K 


Indikator4 : Menentukan besaran kalor dalam proses perubahan suhu atau penerapan perubahan 
wujud zat dalam kehidupansehari-hari. 


IndikatorSoal : Peserta didik dapat menentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan 
suhu dan mengubah wujud suatu zat, jika variabel laindiketahui. 


Soal 
4. Ibu hendak membuat secangkir kopi untuk ayah. Untuk itu ibu memanaskan air sebanyak 


250 gram yang suhunya 20°C hingga mendidih. Jika kalor jenis air adalah 4200 J/kg°C, 
maka banyak kalor yang diperlukan untuk mendidihkan air tersebut adalah .... 


Mi hE 


A. 20.000 J 
B. 84.000 J 
C. 200.000 J 


D. 84.000.000 J 


Kunci Jawaban: B 

Pembahasan: 

Q =mxcx At 
= 250 gram x 4200 J/kg°C x (100 °C -20°C) 
= 0,25 kg x 4200 J/kg°C x 80°C 
= 84.000 J 


Indikator5 : Menentukan jenis gerak lurus atau penerapan hukum Newton dalam kehidupan 
sehari-hari. 


IndikatorSoal : Disajikan gambar, peserta didik dapat memberikan contoh sehari-hari penerapan 
atau percobaan yang berlaku pada Hukum INewton. 


Soal 


5. Perhatikan gambar dan pernyataanberikut! 


1. Ketikakertasditarikperlahan-lahan,dikatakanhampirtidakadagayayangbekerjapada 
kertas tersebut 


2. Ketika kertas ditarik perlahan-lahan, dikatakan ada gaya yang bekerja pada kertas 
tersebut 


3. Ketika kertas dihentakkan atau ditarik dengan cepat, dikatakan ada gaya yang bekerja 
pada kertas tersebut 

4. Ketika kertas dihentakkan atau ditarik dengan cepat, dikatakan hampir tidak ada gaya 
yang bekerja pada kertas tersebut 


Pernyataan yang menjelaskan tidak jatuhnya gelas kaca yang diletakkan di atas kertas, 
dimana ujung kertas dihentakkan ditunjukkan pada pernyataan nomot.... 

A. 1 dan 3 

B. 1dan4 
C. 2 dan 3 
D. 2dan4 


Fisika-Paket1 


Kunci Jawaban: D 


Pembahasan: 


Percobaan yang dimaksud pada pertanyaan tersebut adalah berlakunya Hukum I Newton. 
Bunyi Hukum I Newton bisa diartikan bahwa benda yang mula-mula diam selamanya akan 
diam atau benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak jika tidak ada gaya yang 
bekerja pada benda tersebut. Jadi, tidak jatuhnya gelas kaca yang diletakkan di atas kertas, 
dimana ujung kertas dihentakkan karena ketika kertas dihentakkan dengan cepat sehingga 
bias dikatakan hampir tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau gelas kaca tersebut. 


Indikator SKL 6 : Menentukan besaran fisis pada usaha atau energi 


IndikatorSoal : Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan percepatan dan arah gerak suatu 
benda yang dikenai beberapa gaya jika variabel lain diketahui 


Soal 


6. Duabuahgayabekerjapadasebuahbalokyangmassanya2kg,sepertipadagambarberikut: 


F2=30N Fi=10N 
2 licin 


Berdasarkandatayangtampakpadagambar, percepatanbaloktersebutdanarahgerakbalok 
adalah .... 


A. 5 m/s? ke kanan 
B. 10 m/s? ke kanan 
C. 10 m/s? ke kanan 
D. 20 m/s? ke kiri 


Kunci Jawaban: B 


Pembahasan: 
R =F,-F, 
= 30 N-— 10 N =20 N arahnya ke arah benda dikenai gaya lebih kecil 
(ke kanan) 


F=ma-----a = F/m = 20 N/2 kg = 10m/s?” 


Mh zy 


Indikator7 : Menentukan penerapan pesawat sederhana dalam kehidupansehari-hari 
IndikatorSoal :Disajikangambar, pesertadidikdapatmenentukanbagian-bagianpesawatsederhana 
Soal 


7. 7. Perhatikan gambarberikut! 


Bagian yang ditunjuk dengan huruf x adalah .... 


A. titik beban 
B. lengan gaya 
C. titik tumpu 
D. titik gaya 


Kunci Jawaban: D 
Pembahasan: 


X adalah titik kuasa (gaya). 


Indikator8 : Menentukan besaran fisis yang terkait dengan tekanan pada suatuzat. 


IndikatorSoal : Disajikan gambar balok dengan ukuran tertentu pada lantai, peserta didik dapat 
menentukan tekanan balok pada lantai. 


Soal 


8. Balokbetondenganmassajenis2000kg/m*memilikiukuransepertigambarberikutberada di 
lantai. 


0.5m 


lm 
2m 


Indi 
Indi 


Soal 


0. 


Tekanan pada lantai yang disebabkan oleh balok tersebut adalah .... 
A. 20.000 N/m? 


B. 10.000 N/m? 
C. 2000 N/m? 
D. 1000 N/m? 


Kunci Jawaban: B 

Pembahasan 

Luas alas balok adalah: 

A=pxl 

A=2x1l=2m 

Volume balok = 2 mx 1 mx 0,5 m= 1 m’ 

Massabalok = massa jenis x volume = 2000 kg/m? x 1 m?= 2000 kg 
Gaya yang bekerja pada lantai adalah gaya berat balok(W) 

W = mx g= 2000 kg x 10 m/s”= 20.000 newton 

Tekanan 


P='/= 20.000 ‘/ m?= 10.000 N/m? atau 10.000 pascal 


Fisika-Paket1 


kator9 : Menentukan besaran fisis pada getaran ataugelombang. 

katorSoal : Disajikan gambar gelombang trasversal dengan data-datanya, peserta didik dapat 
menentukan cepat rambat, panjang gelombang, dan periodegelombang. 

Gambar berikut ini menunjukkan grafik simpangan terhadap waktu suatu gelombangpada 


tali. 


75 cm 


Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa .... 


Panjang gelombang Cepat rambat gelombang 


A. 25 cm 8,3 cm/s 
B. 50 cm 8,3 cm/s 
i 50 cm 300 cm/s 
D. 7) cin 675 cm/s 


Fisika-Paket1 


Kunci jawaban: B 

Pembahasan: 

Panjanggelombang = jarak setiap | gelombang = 75 m: 1,5 gelombang = 50 m/gel. 
Cepat rambat gelombang = jarak tempuh gelombang tiap satuanwaktu 


=75cm:9s = 8,3 cm/s 


Indikator10 : Menjelaskan sifat bunyi atau penerapannya dalam kehidupansehari-hari. 


Indikator Soal : Peserta didik dapat menghitung cepat rambat bunyi di udara berdasarkan data 
selangwaktuantarabunyiaslidanbunyipantulsertajarakantarasumberbunyidan 
bidang pantul. 


Soal 
10. Donimeniuppeluitdidepantebingyangjaraknya85 meter. Jikabunyipantulterdengar0,5 sekon 
setelah bunyi asli, maka cepat rambat bunyi di udara saat itu adalah.... 
A. 170 m/s 
B. 340 m/s 
C. 360 m/s 
D. 400 m/s 


Kunci jawaban: B 
Pembahasan: 
Dalam waktu t = 0,5 sekon bunyi menempuh jarak s = 2 x 85 m= 170m. 


Jadi cepat rambat bunyi di udara v = s/t = 170 m/0,5 s = 340 m/s. 


Indikator11 : Menentukan sifat cahaya, besaran besaran yang berhubungan dengan cermin/lensa 
atau penerapan alat optik dalam kehidupansehari-hari 


Indikatorsoal : Disajikan gambar objek dan bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung, siswa 
dapat menentukan jarak fokus lensa jika jarak benda dan jarak bayangan diketahui. 


Soal 


11. Bendaterletakdidepanlensacembungdanbayanganyangterbentuktampaksepertigambar! 


Objek 


bayangan 


Jarak fokus lensa berdasarkan data pada gambar tersebut adalah .... 


Fisika-Paket1 


7,5 cm 
15 cm 
20 cm 
40 cm 


GUO > 


Kunci jawaban: A 

Pembahasan: 

Jarak benda (s,)=30cm dan jarak bayangan (s,) = 10cm. Karena bayangan nyata, jarak 
bayangan positif. 


ne oe a ee ee ee ee 
ee eee Ee a ih: a | 


o i 


Jadi jarak fokus =7,5cm 


Indikator12 : Menjelaskan gejala listrik statis dalam penerapan kehidupansehari-hari. 


Indikatorsoal : Siswa dapat menentukan arah perpindahan elektron dan atau jenis muatan benda 
tertentu setelah digosok dengan benda/kaintertentu. 


Soal 
12. Penggarisplastikyangdigosokberulang-ulangdengankainwoolmenjadibermuatanlistrik 
negatif, karena penggaris plastik menerima elektron dari kainwool 


negatif, karena penggaris plastik melepaskan proton ke kainwool 
positif, karena penggaris plastik melepaskan elektron ke kainwool 


9D OW PS 


positif, karena penggaris plastik menerima proton dari kainwool 


Kunci jawaban: A 


Pembahasan: 


Jika penggaris plastik digosok dengan kain wool, sebagian elektron dari kain wool pindah 
ke penggaris plastik. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron sehingga menjadi 
bermuatan listrik negatif. (Ingat: yang dapat berpindah adalah elektron, sedangkan proton 
(+) tidak dapat berpindah). 


Fisika-Paket1 


Indikator 13 : Menentukan besaran-besaran listrik dinamis dalam suatu rangkaian (seri/paralel, 
Hukum Ohm, Hukum Kirchhoff) serta penerapannya dalam kehidupansehari-hari 


Indikator soal : Disajikan rangkaian yang terdiri dari 4 penghambat secara_ seri-paralel yang 
diketahui nilai masing-masing hambatannya dan sebuah baterai dengan tegangan 
tertentu,siswadapatmenentukankuatarusutamaataukuataruspadasetiapcabang. 


Soal 
13. Perhatikan rangkaian listrikberikut! 


6Q 
42 1Q 


12V 


Berdasarkan data pada gambar, kuat arus listrik I adalah .... 


A. 0,67 A 

B. 1,50A 
C. 2.00A 
D, 230A 


Kunci jawaban: B 


Pembahasan: 
Nilai hambatan pengganti paralel(Rp) 


= +2 === Rp =30 Hambatan toltal Rt = 40 +30 +10 =80 
¥._ a2 
I R @ 150A 
Indikator14 : Menentukan besaran energi atau daya listrik dalam kehidupansehari-hari. 
Indikatorsoal : Siswa dapat menghitung besar energi listrik yang digunakan oleh sebuah rumah 


jika daya listrik dan waktu penggunaandiketahui. 
Soal 


14. Dalam sebuah rumah terdapat 5 lampu masing-masing 20 watt menyala selama 10 jam 
perhari,sebuahT V60wattmenyala8jamperhari,dansebuahseterika250wattdigunakan 4 jam 
per hari. Berapakah besar energi listrik yang digunakan selama satu bulan (30hari)? 

A. 5,04 kWh 
B. 7,44 kWh 
C. 50,4 kWh 
D. 74,4 kWh 


Fisika-Paket1 


Kunci jawaban: D 

Pembahasan: 

Energi listrik W dalam 1 hari : 

5 lampu @20 watt =5 x 20 watt x 10 h = 1000 Wh 


TV 60 watt x8h = 480Wh 
Seterika 250 watt x4h = 1000 Wh 
Total = 2480Wh 


Energi listrik dalam 1 bulan = 2480 Wh x 30 = 74400 Wh = 74,4 kWh 


Indikator15 : Menjelaskan cara pembuatan magnet dan kutub-kutub yangdihasilkan 


Indikatorsoal : Disajikan gambar pembuatan magnet dengan cara mengosok dan induksi, peserta 
didik dapat menentukan kutub-kutub magnet yang dihasilkan 


Soal 


15. Ada beberapa logam yang salah satunya digosok menggunakan magnet, sepertigambar! 


iil baja besi besi 


Jika logam-logam tersebut menjadi magnet, kutub-kutub yang terjadi pada ujung logam B, 
F dan G berturut-turut adalah... 

A. Kutub utara, kutub selatan dan kutubutara 

B. Kutub selatan, kutub utara dan kutubselatan 

C. Kutub utara, kutub utara dan kutubselatan 

D. Kutub selatan, kutub utara dan kutubselatan 


Kunci jawaban: C 


Pembahasan: 


Pada induksi magnet ujung-ujung logam yang berdekatan dengan kutub magnet menjadi 
kutub yang berlawanan dengan kutub magnet tersebut. Sedangkan pada pembuatan magnet 
dengan cara menggosok kutub yang pertama kena gosokan memiliki kutub yang sama 
dengan kutub yang menggosoknya. 


10 


Fisika-Paket1 


Indikator 16 : Menjelaskan peristiwa induksi  elektromagnetik atau penerapannya pada 
transformator 


Indikator Soal : Disajikan stimulus berupa hubungan antara nyala lampu sepeda dengan  gerak 
sepeda, peserta didik dapat menjelaskan alasan makin cepat gerak sepeda, makin 
terang nyala lampu. 


Soal 


16. Lampusepedayangdihidupkandenganmenggunakandynamo,akanmenyalamakinterang 
ketika sepeda berjalan makin cepat. Hal ini disebakan.... 
A. perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan makin cepat 
B. jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan makin besar 
C. inti besi pada kumparan memperbesar medan magnet 


D. medan magnet yang timbul makin besar 


Kunci Jawaban: A 


Pembahasan. 


GGL induksi makin besar jika gerak magnet atau perubahan medan magnet pada kumparan 
makin cepat. Jadi jika sepeda bergerak makin cepat, putaran dynamo juga makin cepat. 
Gerakanmakincepatinimenyebabkanperubahanjumlahgarisgayamagnetdalamkumparan 
makin cepat sehingga gg] pada dynamo semakinbesar. 


Indikator17 : Menjelaskan ciri ciri anggota tatasuryaatau peredaran bumi-bulan terhadap 
matahari 

Indikatorsoal : Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menentukan ciri-cirimeteor 

Soal 


17. Perhatikan sifat benda langitberikut! 


1. Lintasannya sangatlonjong. 

2. Lintasannya berada di antara planet Mars dan Yupiter 
3. Dilihat dari bumi tampak seperti bintangberpindah. 

4. Ketika memasuki atmosfer bumi terbakar dan berpijar 


Sifat yang dimiliki meteor ditunjukkan oleh sifatnomot......... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 3 dan 4 


ial 


Fisika-Paket1 


Kunci Jawaban: D 


Pembahasan: 


Meteor adalah benda langit yang bergerak berterbangan tidak beraturan. Benda- benda 
tersebut mungkin berasal dari serpihan asteroid, serpihan ekor komet atau pecahan benda- 
benda langit lain. Karena mendapat pengaruh gaya gravitasi bumi, serpihan-serpihan benda 
langittersebutbergerakmelesatkearahbumidanterbakarkarenagesekandenganatmosfer. 
Timbullah nyala terlihat seperti bintangberalih. 


Indikator18 : Mendeskripsikan atom,ion, dan molekul serta hubungannya dengan produk kimia 
seharihari 

Indikatorsoal : Disajikan beberapa lambang kimia, peserta didik dapat menentukan simbol suatu 
molekul. 

Soal 


18. Perhatikan beberapa lambang kimia berikut! 


1, SO; SOF 

2, CO 

3. NaCl 

4, H*H™ 

Simbol molekul senyawa ditunjukkan oleh ... 
A. 1 dan2 

B. 1 dan3 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 


Kunci Jawaban: C 


Pembahasan: 


Molekul senyawa tersusun dari beberapa unsur dengan memiliki perbandingan yang tetap. 
Sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur pembentuknya 


Indikator19 : Mendeskripsikan larutan asam, basa, ataugaram 


Indikatorsoal : Diberikan suatu data tentang sifat-sifat suatu zat, peserta didik dapat menentukan 


yang tergolong basa danasam 


Soal 


19. Perhatikan databerikut! 


Larutan Lakmus Biru Lakmus Merah 


a2 


Fisika-Paket1 


Larutan yang termasuk basa dan asam berturut-turut ditunjukkan oleh pasangan nomor .... 
A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (3) 

D. (3) dan (4) 


Kunci Jawaban: C 
Pembahasan: 


Basaakanmembuatlakmusbirutetapdanlakmusmerahmenjadibiru.Asamakanmembuat lakmus 
biru menjadi merah dan lakmus merah tetap merah 


Indikator20 : Mendeskripsikan unsur, senyawa dan campuran termasuk rumus kimia. 
Indikatorsoal : Peserta didik dapat mengolongkan beberapa contoh zat ke dalam kelompok unsur 
Soal 


20. Perhatikan nama zat — zatberikut! 


1. Seng 

2. Aluminium 
3. Gula 

4. Cuka 

5. Besi 


Zat yang tergolong unsur adalah ... 
A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (5) 

C. (2), (3), dan (5) 

D. (3), (4), dan (5) 


Kunci Jawaban: B 
Pembahasan: 
Unsuradalahzattunggal yangtidakdapatdiuraikanlagidenganreaksikimiabiasa.Senyawa 


merupakanzattunggalyangtersusundaribeberapaaunsur,sedangkancampuranmerupakan zat 
yang tersusun dari beberapasenyawa. 


i 


Fisika-Paket1 


Indikator21 : Mendeskripsikan sifat kimia atau fisika zat tertentu 
sertaperubahannya. 
Indikatorsoal 
:Disajikanbeberapapernyataan,pesertadidikdapatmenentukanyangterm 
asuk 
sifat fisika kayu 
Soal 


21. Perthatikan sifat-sifat zatberikut! 


1. Mudah melapuk di tempatlembab 


2. Sukar menghantarkan aruslistrik 

3. Dapatterbakar 

4, Berwuyjud padat 

5. Sukar menghantarkanpanas 

Sifat fisika kayu yang tepat ditunjukkan pada nomor .... 
A. 1,2 dan3 

B. 1,2 dan4 

C. 2,4 dan5 

D. 3,4 dan5 


Kunci Jawaban: C 


Pembahasan: 


Sifatfisikasuatubendaataukeadaansuatubenda,dapatmerupakanw 
ujudnya,warnabenda, rasa suatu benda ( yang tak bahaya ) tidak 
semua benda harus dirasakan, dapat juga massa jenisnya atau 
lainnya. Sifat fisika dapat diamati dandirasakan. 


Sifat fisika kayu adalah: Berwujud padat, sukar menghantar arus listrik dan 
sukar 
menghantarkan panas. 


